WikipediA 

Bahasa Prancis New England 


Bahasa Prancis New England (bahasa Prancis: frangais 
de Nouvelle-Angleterre ) adalah ragam bahasa Prancis 
Kanada yang dituturkan di kawasan New England di 
Amerika Serikat/ 1 ^ 

Bahasa Prancis New England merupakan salah satu 
ragam bahasa Prancis yang berkembang di wilayah 
Amerika Serikat; bahasa-bahasa lainnya adalah bahasa 
Prancis Louisiana serta bahasa Prancis Missouri, bahasa 
Prancis Muskrat dan bahasa Prancis Metis yang hampir 
punah. 

Dialek ini merupakan dialek yang paling umum 
dituturkan di New England (selain bahasa Prancis 
Standar), kecuali kawasan Lembah Saint John di 
Kabupaten Aroostook Utara, Maine, yang didominasi 
oleh bahasa Prancis Acadia. 

Dialek ini terancam punah, tetapi program pendidikan 
dwibahasa telah dilancarkan sejak tahun 1987 untuk 
melestarikan dialek ini/ 1 ' 

Referensi 


1 a a b Ammon, Ulrich; International Sociological 
Association (1989). Status and Function of 
Languages and Language Varieties. Walter de 
Gruyter. hlm. 306-308. ISBN 0899253563. 
Diakses tanggal April 3, 2012. 


Bahasa Prancis New England 

frangais de Nouvelle-Angleterre 

Dituturkan di 

Amerika Serikat 
(New England) (khususnya 
Maine, New Hampshire, dan 
Vermont) 

Penutur 

bahasa 

120.000 (2001) 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

■ Italik 


■ Roman 


■ Roman Barat 


- Gallo-Roman 


. OTI 


■ Prancis 


■ Bahasa Prancis 

Kanada 


- Bahasa Prancis 

New England 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

- 

Glottolog 

Tidak ada 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Prancis_New_England&oldid=14815044" 


Halaman ini terakhir diubah pada 17 Februari 2019, pukul 09.45. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































